V* 



AL ISRA k 

(Memperjalankan Di Malam Hari) 

Surah ke-17 
111 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. (15) 0 Maha Suci Alloh, yang telah 

memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam 
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah 
Kami berkahi sekelilingnya (yakni daerah sekitar 
Masjidil Aqsha) agar Kami perlihatkan kepadanya 
sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. 
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

2. Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) 
dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi 
Bani Israil (dengan tirman): "Janganlah kamu 
mengambil penolong selain Aku, 

3. (yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami 
bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia 
adalah seorang hamba (Alloh) yang banyak 
bersyukur. 

4. Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil 
dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan 
membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan 
pasti kamu akan menyombongkan diri dengan 
kesombongan yang besar". 

5. Maka apabila datang saat hukuman bagi 
(kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, 
Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami 
yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu 
mereka merajalela di kampung-kampung, dan 
itulah ketetapan yang pasti terlaksana. 

6. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran 
untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami 
membantumu dengan harta kekayaan dan anak- 
anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih 
besar. 






Suratul Isra 




Bismil lahir rahmanir rahim 



Masjidil Haram 



dari 



ya 


» — 

• > 




C$j\\ 
•• ^ 




pada sua- 


hamba-Nya 


telah mem- 


(Zat) 


Mahasuci 


tu malam 




perjalankan 


yang 


(Alloh) 



Subhanal ladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidilharami 






4^ >> 





4]j>- 






^ > 




untuk Kami 
perlihatkan padanya 


sekeli- 

lingnya 


Kami 

berkahi 


yang 


Masjidil Aqsa 


ke 



sungguh tanda-2 sebagi- 

Dia Kami an dari 

ilal masjidilaqshal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu 



4jJl 






Kitab 



dan Kami 
jadikannya 

huwas sami'ul bashir (1) Wa-ataina musal kitaba waja'alnahu 



/ >> 




CD X^\ 


m .\\ 


J * 






Musa 


dan Kami 


Maha 


Maha Men- 


Dia 




berikan 


1 Melihat 


dengar 








penolong/ selain dari 
2 pelindung Aku 

hudal libani-isra-ila alla tattakhidzu min duni wakila (2) 



\jJ^Z-> 


%\ 




> 


kalian 


bahwa 


bagi Bani Israil 


petunjuk 


mengambil 


jangan 







yang banyak seorang 
3 bersyukur hamba 

Dzurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan syakura (3) 

Cfj^\ 4 4 

muka di sungguh kalian akan Kitab di 

bumi membuat kerusakan dalam 

Waqadhaina ila bani-isra-ila fil kitabi latufsidunna fil ardhi 







& >> 

& 


£ 




o* 


j j 


adalah 


sesung- 


Nuh 


ber- 


Kami 


orang 


keturunan 


dia 


guhnya dia 




sama 


bawa 


yang 


(anak cucu) 



Bani Israil 



Jl 

kepada/ dan Kami te- 
terhadap lah tetapkan 



bijo Jc-j iCr liU j Cryjr 4 

Kami yang pertama janji datang maka yang dengan ke- dan benar-2 ka- dua 

utus dari keduanya (waktu) tatkala 4 besar sombongan lian sombong kali 

marrataini walata'lunna 'uluwwan kabira (4) Fa-idza ja-a wa'du ulahuma ba'atsna 



v»> 



> 






%*A\ 


> > 






* > ^ 
■Jj\ u 


\%* 




rumah-2 
(kampung) 
'alaikum ' 


di celah- lalu mereka yangsangat/ keku- 

celah merajalela besar atan 

ibadal lana uli ba k sin syadidin fajasu khilalad diyar 


mem- bagi 

punyai Kami 


hamba- 

hamba 


kepada 

kalian 




> S / * 

0 j =t] 


> p 


Ij 


) 






atas 

mereka 


giliran 


untuk 

kalian 


Kami kem- kemu- 
balikan dian 5 


yang 

terlaksana 


janji/ke- 

tetapan 


dan 

adalah itu 



wakana wa'dam maf'ula (5) Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim 

O CUs 

kelom- lebih banyak/ dan Kami dan dengan dan Kami mem- 

6 pok besar jadikan kalian anak-anak harta bantu kalian 

wa-amdadnakum bi-amwaliw wabanina waja'alnakum aktsara nafira (6) 






'X % "Cu fcl\ Oij ii 

datang maka maka kalian ber- dan bagi diri ka- kalian ber- kalian ber- jika 

ketika baginya buatjahat jika lian sendiri buat baik buat baik 

ln ahsantum ahsantum li-anfusikum wa-in asa k tum falaha fa-idza ja-a 






j*JJ\ \jP*oJj 

masjid 



\£z 2 



dan untuk wajah-wajah untuk memburuk- terakhir 

mereka masuk kalian kan/menyuramkan 

wa'dul akhirati liyasu-u wujuhakum waliyadkhulul masjida 






\X£ \$> £ J 

penguasaan mereka apa dan untuk me- kali pertama mereka 
7 sepenuhnya dapati yang reka menguasai memasukinya 

kama dakhaluhu awwala marratiw waliyutabbiru ma 'alau tatbira (7) 






sebagai- 

mana 





4" 

T 




u 




■> y 

o]j 




Si 


& 




bagi orang- 


neraka 


dan Kami 


Kami 


kalian 


dan 


merahmati 


su- 


Tuhan 


mudah- 


orang kafir 


Jahanam 


jadikan 


kembali 


kembali 


jika 


kalian 


paya 


kalian 


mudahan 



'asa rabbukum ay yarhamakum wa-in 'uttum 'udna waja'alna jahannama lilkafirina 



o| '-Ub <ji 



tempat berkum- 



dan memberi lebih ia bagi memberi Al-Quran ini sesung- 

kabargembira lurus yang petunjuk guhnya 8 pul/penjara 

hashira (8) Inna hadzal qur-ana yahdi lillati hiya aqwamu wayubasy-syirul 



© 

** > 


& 


P 


o' 










yang 


pahala 


bagi 


bahwa- 


kebajikan/ 


mereka 


orang-2 


kepada orang- 


9 besar 




mereka 


sanya 


amal saleh 


mengerjakan 


yang 


orang mukmin 



mu mininal ladzina ya'malunash shalihati anna lahum ajran kabira (9) 



£J\ 




£ 


lij Cp\ 




<•»> •> 
UjTji 






OJ 


yang 


azab 


bagi me- 


Kami 


dengan/kepa- 


(mereka) 


tidak 


orang-2 


dan se- 


pedih 




reka 


sediakan 


da hari akhirat 


beriman 




yang 


sungguhnya 



10 

Wa-annal ladzina la yu k minuna bil-akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima (10) 



0 




i&i\ 






1 > 




> »// 




tergesa- 


manusia 


dan 


dengan sebagaimana 


dengan 


manusia 


dan 


ii 


gesa 




adalah 


kebaikan doanya 


kejahatan 




berdoa 


Wayad'ul insanu bisy-syarri du'a-ahu bilkhair wakanal insanu 'ajula 


(ii) 






aJ\ 


C£lj 


& 


4 




z // j 

J£\j 


Jdi 




tanda 


dan Kami 


malam 


tanda 


maka/laluKa- dua 


dan 


malam 


dan Kami 




jadikan 






mi hapuskan tanda 


siang 




jadikan 



Waja'alnal laila wannahara ayataini famahauna ayatal laili waja'alna ayatan 

tpua; i© n \M 



bilangan dan supaya ka- Tuhan dari karunia agar kalian 

lian mengetahui kalian mencari 

nahari mubshiratal litabtaghu fadhlam mir rabbikum walita'lamu 'adadas 

dan dengan cukup Kamije- sesuatu dan tiap-2/ 

tiap-tiap 12 jelas laskannya segala 

sinina walhisab wakulla syai-in fash-shalnahu tafshila (12) Wakulla 



terang 



OCh \j 

dan per- 
hitungan 



jL^I 

siang 



%J\ 

tahun- 

tahun 



Gi 



kitab kiamat hari h 

insanin alzamnahu tha-irahu fi 'unuqih wanukhriju lahu yaumal qiyamati kitabay 





& 








cP*. 

* 


dan akan Ka- 


leher- 


pada 


kalung- 


Kami gan- 


manu- 


mi keluarkan 


nya 




nya 


tungkan 


sia 



7. Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu 
berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu 
berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu 
sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi 
(kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang- 
orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu 
dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana 
musuh-musuhmu memasuki masjid itu pada kali 
pertama dan untuk membinasakan apa saja yang 
mereka kuasai. 

8. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan 
rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu 
kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami 
kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka 
Jahanam, penjara bagi orang-orang kafir. 

9. Sesungguhnya Al Quran ini memberikan 
petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan 
memberi kabar gembira kepada orang-orang 
mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi 
mereka ada pahala yang besar, 

10. dan sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan 
bagi mereka azab yang pedih. 

11. Dan manusia mendoa untuk kejahatan 
sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan 
adalah manusia bersifat tergesa-gesa. 

12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua 
tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami 
jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari 
karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun-tahun dan 
perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan jelas. 

13. Dan setiap manusia telah Kami kalungkan 
(catatan) amal perbuatannya di lehernya. Dan pada 
hari kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab 
dalam keadaan terbuka. 





14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri 
pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu". 

15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan 
petunjuk (Alloh), maka sesungguhnya dia berbuat 
itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang 
siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan 
Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 
mengutus seorang rasul. 

16. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu 
negeri, maka Kami perintahkan kepada orang- 
orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya 
mentaati Alloh), tetapi mereka melakukan 
kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah 
sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan 
(hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri 
itu sehancur-hancurnya. 

17. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang 
telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu 
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba- 
hamba-Nya. 

18. Barang siapa menghendaki kehidupan 
sekarang (atau duniawi), maka Kami segerakan 
baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi 
orang yang Kami kehendaki dan kemudian Kami 
tentukan baginya neraka jahanam; ia akan 
memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan 
tercela dan terusir. 

19. Dan barang siapa yang menghendaki 
kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan 
sungguh-sungguh sedangkan ia beriman, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang usahanya 
dibalas dengan baik. 

20. Kepada masing-masing golongan, baik 
golongan ini maupun golongan itu, Kami berikan 
bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan 
kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. 

21. Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan 
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan 
pasti tingkatan dan keutamaan kehidupan akhirat 
lebih tinggi dan lebih besar. 



perhi- atas hari diri cukup- kitab baca- 

tungan kamu (ini) kamu sendiri lah kalian lah 13 

yalqahu mansyura (13) lqra k kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba 






> ^ ^ 




< 1 % 


cSJCJb! 


«y 0 


untuk diri- 


dia mendapat 


maka sung- 


mendapat 


barang 


nya sendiri 


petunjuk 


guh hanyalah 


petunjuk 


siapa 14 



(14) Manih tada fa-innama yahtadi linafsih waman dhalla fa-innama yadhillu 









3 J Jjj tjjj 



Kami sehingga/ mengazab Kami dan (orang) beban/ pemikul memikul dan tidak 
mengutus sebelum tidak lain dosa dosa dosa dapat 

'alaiha wala taziru waziratuw wizra ukhra wama kunna mu'adz-dzibina hatta nab'atsa 

1^3 \yLuJi3 1^3 J\a ^ ^lj 

di da- maka mere- orang-2yang Kami pe- suatu Kami mem- untuk Kami ke- dan 
lamnya ka durhaka hidup mewah rintahkan negeri binasakan hendaki apabila 15 

rasula (15) Wa-idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha 

jjj* Jjii' 

dari Kami telah dan berapa sehancur- maka Kami per- atas- 

binasakan banyaknya 16 hancurnya hancurkannya kataan nya 

fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira (16) Wakam ahlakna minal 







< 

L£f 


& jLc* 

> ^ V 


>> 

j / 


/ / 

< 


Jg 


& > 
>• 


jjo 


ojJ& 




Maha 


Maha Me- 


hamba- 


terhadap 


dengan 


dan cu- 


Nuh 


sesudah 


kurun-2/ 


17 


Melihat 


ngetahui 


hamba-Nya 


dosa-dosa 


Tuhanmu 


kuplah 






generasi 



quruni mimba'di nuh wakafa birabbika bidzunubi 'ibadihi khabiram bashira (17) 

jJj [a l J lyA 

kemu- Kami ke- bagi Kami ke- apa padanya bagi- Kami se- segera (kehi- dia meng- yang barang 

dian hendaki siapa hendaki yang (di dunia) nya gerakan dupan sekarang) hendaki siapa 

Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya-u liman nuridu tsumma 



9" ^ // 

Cy*J L» U g 

meng- dan sia- terusir yang dia mema- ne 

hendaki pa yang 18 tercela sukinya 

ja'alna lahu jahannama yashlaha madzmumam mad-hura (18) Waman aradal 






dia mema- nerakaJa- bagi- Kamija- 

sukinya hanam nya dikan 






% u 



adalah maka me- orang dan/se- usahanya bagi- 

reka itu mukmin dangdia (ke arah itu) nya 

akhirata wasa'a laha sa'yaha wahuwa mu k minun fa-ula-ika kana 



J2. 


9 

ot 


*“3r> 'r' ' 




i i 

JUi 

** 




pemberian/ 


dari 


dan mereka itu 


mereka ini 


Kami beri 


masing- 


kemurahan 




(golongan itu) 


(golongan ini ) 


i bantuan 


masing 



lJ^J 


// > * 

\ 


dan 


kehidup- 


berusaha 


an akhirat 




> >>»/ 


disyukuri (diba- 


suatu usaha 


las dengan baik) 


mereka 



sa'yuhum masykura (19) Kullan numiddu ha-ula-i waha-ula-i min 'atha-i 

'*'S /A*' sT\'' ' £/ \" 

Ul-^ 23 Ja Sl j ^LLL <jo Lj 

— — / 

Kami me- bagai- perhati- terhalang Tuhan pemberian/ ada dan Tuha 

lebihkan mana kanlah 20 kamu kemurahan tidak kam 

rabbik wama kana 'atha-u rabbika mahzhura (20) Unzhur kaifa fadh-dhalna 











>/ 


Zk 9 / 


£ 


9 > / 


keutamaan/ 


dan lebih 


derajat/ 


lebih be- 


dan sungguh ke- 


sebagian 


atas 


sebagian 


kelebihan 


besar 


tingkatan 


sar/tinggi 


hidupan akhirat 


yang lain 




mereka 


ba'dhahum 'ala ba'dh walal-akhiratu akbar darajatiw wa-akbar tafdhila 














terhina 



, ^>> ? ^ 



/> 



/s\ 



ter- maka kalian lain tuha 

22 cela duduk /menjadi 

(21) La taj'al ma'al lahi ilahan akhara fataq'uda madzmumam makh-dzula (22) 



> 

aIiI 


/ / 

£ 


> /*/ 


V (J 


Alloh 


ber- 


kamu 


ja- 




sama 


menjadikan 


ngan 21 



adapun/ berbuat dan terhadap kepa- melain- kalian me- bahwa Tuhan dan me- 

jika baik kedua orang tua da Dia kan nyembah jangan kamu netapkan 

Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana imma 









v/> >>/ > >^/ /^ * / 

L^i JJb L^l^ J1 LjbJ^l ^^-==^)1 ijjuc; O^ri 



kepada kamu maka kedua- atau salah satu ti 

keduanya berkata jangan duanya dari keduanya 

yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma 



di- 

sisimu 



telah 

sampai 



S/ l o . J laJb^j Vj t_3 



dan turunkan/ yangmulia dengan per- kepada dan ber- 

rendahkan 23 kataan keduanya katalah 

uffiw wala tanharhuma waqul lahuma qaulan karima (23) Wakhfidh 



S > 



kamu bentak dan 

keduanya jangan 



ah 



& r Ss 3^5' « jj' o 
-✓ 1 — ’ 



-X 

keduanya me- sebagai- kasihanilah wahai dan ucap- kasih 

meliharaku mana keduanya Tuhanku kanlah sayang 

lahuma janahadz dzulli minar rahmati waqur rabbir hamhuma kama rabbayani 



dari/ rendah sayap terhadap 

dengan diri (dinmu) keduanya 



SUdJ \yp 'oi a C j3j 

orang-orang kalian jika jiwamu/ da- dengan lebih me- Tuhan 

yang baik adalah hati kalian lam apa ngetahui kalian 

shaghira (24) Rabbukum a'lamu bima fi nufGsikum in takunu shalihina 



"f>. ^ 

waktu 

kecil 



< -/ 

Ajl > - 




/ 

li 


o \j (j) 


\jy£. 




/ . / 




haknya 


kekera- 


yang 


dan beri- 


Maha 


bagi orang-orang 


adalah 


maka sung- 




batan 


punya 


kanlah 25 


Pengampun 


bertobat 


Dia 


guh Dia 



fa-innahu kana lil-awwabina ghafura (25) Wa-ati dzal qurba haqqahu 

2 g$\ %\ <$> JS2 % 'cgcj j 

orang-orang sesung- yang kalian mem- dan danorangyang dan orang- 

yang boros guhnya 26 boros boroskan jangan dalam perjalanan orang miskin 

walmiskina wabnassabili wala tubadz-dzir tabdzira (26) Innal mubadz-dzirina 

<jg & jjdj' og s\j-i 



sangat kepada setan dan s< 

27 ingkar Tuhannya adalah 

kanu ikhwanasy syayathini wakanasy syaithanu lirabbihi kafGra (27) 



mereka 

adalah 



>>/ 



LJ lL® ot Li j 

perka- kepada maka ka- kamu meng- Tuhan dari rahmat mencari dari kamu dan 

taan mereka takanlah harapkannya kamu mereka berpaling jika 

Wa-imma tu'ridhanna 'anhumub tigha-a rahmatim mir rabbika tarjuha faqul lahum qaulam 






C 4 k. 


// x 


y' 






S Jj 




% (J) 


»> 


kamu meng- 


dan 


leher 


ke- 


terbe- 


tangan 


kamu 


dan 


yang lemah 


ulurkannya 


jangan 


kamu 


pada 


lenggu 


kamu 


jadikan 


jangan 28 


lembut 



maisura (28) Wala ta j ' a I yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsuth-ha 



< l>>" 'v' <, , /5\ \* \' '>Z". \ < ‘v' 

\ _j OJ, \^jSa )? ■ —Xj ' Jp 

rezeki melapangkan Tuhan sesung- menyesal tercela maka kamu akan uluran se- 

kamu guhnya 29 duduk/ menjadi gala 

kullal basthi fataq'uda malumam mahsura (29) Inna rabbaka yabsuthur rizqa 



22. Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di 
samping Alloh, agar kamu tidak menjadi tercela 
dan terhina. 

23. 0 Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 
kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 
kamu berbuat baik kepada kedua ibu-bapakmu. 
Jika salah seorang di antara keduanya atau 
keduanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan 
janganlah kamu membentak mereka dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 

24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 
berdua dengan penuh kasih sayang dan 
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
berdua, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil". 

25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, 
maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi 
orang-orang yang bertobat. 

26. Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, 
juga kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan dan janganlah kamu menghambur- 
hamburkan (hartamu) secara boros. 

27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu 
adalah teman syaitan dan syaitan itu sangat ingkar 
kepada Tuhannya. 

28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk 
memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu 
harapkan, maka katakanlah kepada mereka 
perkataan yang lemah lembut. 

29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 
terbelenggu pada lehermu (atau pelit dalam 
menolong orang lain) dan janganlah kamu terlalu 
mengulurkan tanganmu (atau sangat pemurah) 
nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. 



30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki 
kepada siapa yang Dia kehendaki dan 
menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia 
kehendaki; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
lagi Maha Melihatakan hamba-hamba-Nya. 

31. Dan janganlah kamu membunuh anak- 
anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang 
akan memberi rezeki kepada mereka dan juga 
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 
adalah suatu dosa yang besar. 

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; 
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Alloh, kecuali dengan suatu (alasan) 
yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah 
ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan. 

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak 
yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (atau 
bermantaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya. 

35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 
menakar, dan timbanglah dengan neraca yang 
benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 
kesudahan yang lebih. 

36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang 
kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal 
itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semua itu nanti akan ditanya. 

37. Danjanganlah kamu berjalan di muka bumi ini 
dengan sombong, karena sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali- 
kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 





% © 




oC- <Sf «L 


53 52 


kalian 


dan ja- 


Maha Maha Me- 


terhadap adalah sungguh dan Dia 


Dia ke- kepada 


bunuh 


nganlah 30 


Melihat ngetahui 


hamba-2-Nya Dia 


Dia menyempitkan 


hendaki siapa yang 


limay yasya-u wayaqdir innahu kana bi' ibadihi khabiram bashira (30) 


Wala taqtulu 






/ & A/ . 

oL 


o^ 




- pM 


adalah 


membunuh 


sesung- dan kepa- 


Kami memberi Kami 


kemis- takut 


anak-anak 




mereka 


guhnya da kalian 


rezeki mereka 


kinan 


kalian 



auladakum khasy-yata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana 



*\%^J 




sr 




< — ’ 


4 / 


% 








dan sangat 


perbu- 


adalah 


sungguh 


zina 


kalian 


dan ja- 




yang 


kesalahan/ 


buruk 


atan keji 


zina 






dekati 


ngan 


31 


besar 


dosa 


khith-an kabira (31) Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyataw wasa-a 








o*J 




& 




$ 












dan barang 


dengan 


ke- Alloh 


mengha- 


yang 


jiwa 


kalian 


dan ja- 




jalan 


siapa 


benar 


cuali 


ramkan 






membunuh 


ngan 


32 





sabila (32) Wala taqtulun nafsal lati harramal lahu illa bilhaqq waman 





% 


1 Ui 


& 


/» // 

bW 


JjLi 




^ > 
£ 


da- 


melam- 


maka 


kekua- 


kepada ahli 


Kami telah 


maka 


secara 


di- 


lam 


paui batas 


jangan 


saan 


warisnya 


menjadikan 


sungguh 


zalim 


bunuh 



qutila mazhluman faqad ja'alna liwaliyyihi sulthanan fala yusrif fil 



/ /•*/*' 


£ 


f>'^. s 1" , 

\j\j- b j < 








js »/ » 


dengan mela- anak 


harta 


kalian danja- 


orang yang 


ada- 


sesung- 


pembu- 


yang inkan yatim 




mendekati nganlah 


33 ditolong 


lah 


guhnya dia 


nuhan 


qatl innahu kana manshura (33) 


Wala taqrabu malal yatimi illa billati 








£& j£S\ 


k 


^ ""Ti J A' 

!>j'j 




l s 




Jt 


adalah janji sesung- 


janji dan pe- 


dewasa ia 


sehing- 


lebih 


dia 


guhnya 


nuhilah 


sampai 


ga 


baik 





hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa-aufu biTahdi innal 'ahda kana 





oAl 2% 


'>jj 




\S\ 


j| 3 i 




3 ^ 




















diminta per- 


yang lurus/ 


dengan adil/ 


dan tim- 


kalian 


apa- 


takaran 


dan kalian 




tanggung- 


benar 


neraca 


banglah 


menakar 


bila 




penuhilah 


34 


jawaban 


mas-ula (34) 


Wa-auful kaila idza kiltum wazinu bilqisthasil mustaqim 










// ✓ / > 

dU £ 


> 


% 


^ 3 ^ 


* 9 






diJi 


penge- dengan 


- bagi tidak apa 


kamu 


dan 




kesu- 


dan sebaik- 


lebih 


demi- 


tahuan nya 


kamu ada yang 


mengikuti 


jangan 


35 


dahan 


baik 


baik 


kian itu 



dzalika khairuw wa-ahsanu ta k wila (35) Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm 




di- darinya ada- mereka/ tiap-tiap/ dan dan peng- 

36 tanya lah itu semuanya hati/akal lihatan 

innas sam'a walbashara walfu-ada kullu ula-ika kana 'anhu mas-ula (36) 



— -> / L , 

** . \ 

pende- 

ngaran 




sesung- 

guhnya 



v )j 0*6*^' Jy- c) ^L W/* ofJ^' 

dan ti- bumi me- tidak sungguh som- muka 



sampai 



dak akan 



nembus dapat kamu 



bong 



bumi ini 



Wala tamsyi fil ardhi maraha innaka lan takhriqal ardha walan tablughal 



\t' 

di kamu dan 
berjalan jangan 





47. Kami lebih mengetahui dalam keadaan 
bagaimana mereka mendengarkan sewaktu 
mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu 
mereka berbisik-bisik (yaitu) ketika orang-orang 
zalim itu berkata: "kamu tidak lain hanyalah 
mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir". 

48. Lihatlah bagaimana mereka membuat 
perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena 
itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi 
menemukan jalan (yang benar). 

49. Dan mereka berkata: "Apakah apabila kami 
telah menjadi tulang belulang dan benda-benda 
yang hancur, apakah kami akan dibangkitkan 
kembali sebagai makhlukyang baru?" 

50. 0 Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu 
atau besi, 

51. atau menjadi suatu makhluk yang besar (yang 

tidak mungkin hidup kembali) menurutmu". Maka 
mereka akan bertanya: "Siapa yang akan 

menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "(Alloh) 
yang telah menciptakan kamu pada kali yang 
pertama". Lalu mereka akan menggeleng- 
gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: 
"Kapan itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudah- 
mudahan waktu berbangkit itu dekat", 

52. yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu 
kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan 
kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di 
dalam kubur) kecuali sebentar saja. 

53. Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: 
"Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
lebih baik (atau benar). Sesungguhnya syaitan itu 
menimbulkan perselisihan di antara mereka. 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagi manusia. 

54. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu.jika 
Dia menghendaki, Dia akan memberi rahmat 
kepadamu dan jika Dia menghendaki, Dia akan 
mengazabmu. Dan Kami tidaklah mengutusmu 
untukmenjadi penjaga bagi mereka. 



berbisik- mere- dan kepada mereka men- tat- dengan- mereka men- dengan lebih me- Kami 
bisik ka tatkala kamu dengarkan kala nya dengarkan apayang ngetahui 46 

(46) Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idz yastami'una ilaika wa-idz hum najwa 












< >/ 
^>0 


< 


/ > *> ' 


L\ 






& 

s\ 


seorang 


melainkan/ 


kalian 


tidak- 


orang-orang 


ber- 


tat- 


laki-laki 


hanyalah 


mengikuti 


lah 


yang zalim 


kata 


kala 



perhati- yang 

kanlah 47 tersihir 

idz yaquluzh zhalimuna in tattabi'una illa rajulam mas-hura (47) Unzhur 



/ /^4 L /9/ /' ^ // / / '' >// 

O *))& \^Jz3 /v^ 

jalan mereka mampu maka maka mere- perumpamaan- terhadap mereka bagai- 

48 mendapatkan tidak ka tersesat perumpamaan kamu membuat mana 

kaifa dharabu lakal amtsala fadhallu fala yastathi'una sabila (48) 



\Oj>Ou>- Ujl>- 



LU bUjj UUie J uu iJlSj 



yang menjadi benar-2 akan apakah dan benda-2 tulang- adalah apakah dan mere- 
49 baru makhluk dibangkitkan kami yang hancur belulang kami apabila ka berkata 

Waqalu a-idza kunna 'izhamaw warufatan a-inna lamab'utsuna khalqan jadida (49) 



dalam besar dari apa/ suatu atau besi 

makhluk makhluk 50 

Qul kunu hijaratan au hadida (50) Au khalqam mimma yakburu fi 






batu 



jadilah kata- 

kalian kanlah 



b-* 


Jj' 




<ii\ 


> 

<i 


tili 


9 / 

O 4 


/ > > //^ 


» > > 


kali 


per- 


mencipta- 


Yang 


kata- 


mengem- 


siapa 


maka mereka akan 


menurut 




tama 


kan kalian 




kanlah 


balikan kami 


yang 


berkata/bertanya 


pikiran kalian 



shudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatharakum awwala marrah 



o' 




*> 

J» 


J* 






9 J 




/>> 

OjJ* 


bah- 


mudah- 


kata- 


ia/ 


kapan 


dan mereka ber- 


kepala 


kepada 


lain mereka meng- 


wa 


mudahan 


kanlah 


itu 




kata/bertanya 


mereka 


kamu 


geleng-gelengkan 



fasayun-ghidhuna ilaika ru-usahum wayaquluna mata huw qul 'asa ay 



9 

>/ > 






/»/ 


(3) 




dengan me- 


maka/lalu kalian 


Dia memang- 


pada 




dekat 


muji-Nya 


mematuhi 


gil kalian 


hari 


51 





yakuna qariba (51) Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi 

>. >/ s 



>r \ 



y\ j 5j (*) •>: 






'A t'-' 

oyjaj 

ia yang mereka meng- kepada dan kata- sedikit/ mela- kalian tidak- dan kalian 

ucapkan hamba-2 Ku kanlah 52 sebentar inkan tinggal lah 
watazhunnuna il labitstum illa qalila (52) Waqul li' ibadi yaqulul lati hiya 



menyangka 



■p$ 



>t 






o\ 



*'*' ' jLii\ 



■a>. 



bagi adalah setan sesung- di antara menimbulkan setan sesung- 

manusia guhnya mereka konflik guhnya 

ahsan innasy syaithana yanzaghu bainahum innasy syaithana kana lil-insani 



lebih 

baik 



iil i\j\ ts oi \ 0 cj & 

Dia ke- jika atau Dia merah- Dia ke- jika dengan /ten- lebih me- Tuhan yang musuh 

hendaki mati kalian hendaki tang kalian ngetahui kalian 53 nyata 

'aduwwam mubina (53) Rabbukum a'lamu bikum iy yasya k yarhamkum au iy yasya k 






< > / t>/ 



JJ y^===>j [aj 



lebih me- danTuhan penjaga atas Kami utus 

ngetahui kamu 54 mereka kamu 

yu'adz-dzibkum wama arsalnaka 'alaihim wakila (54) Warabbuka a'lamu 



dan ti- Dia akan meng- 
daklah azab kalian 



langit 



di dengan 
siapa 



^ Y ' * ' 9 ' \\' ' *'A' ^ 

J&O Jajo uU* 23 JjJJJ Ofj* J O y^uJ\ (J y> J 

seba- atas nabi-nabi seba- Kami telah dan dan 

gian gian melebihkan sungguh bumi 

biman fis samawati wal-ardh walaqad fadh-dhalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhiw 

-T .»* * * * y - *"• Mt i > 'i r 

J-i £jj j* J' J*o' Ja 

maka selain dari kalian sang- orang-2 panggil- kata- 

tidak Dia ka/anggap yang lah kanlah 55 

wa-ataina dawuda zabura (55) Qulid 'ul ladzina za'amtum min dunihi fala 





jjb 


Zabur 


Dawud 







© 




p 


^Ji 


/ 9 's' 

CsSJ 


orang-2 


mereka 


memin- 


dan 


dari 


bahaya 


menghi- 


yang 


itu 


56 dahkan 


tidak 


kalian 




langkan 


yamlikuna kasy-fadh dhurri 'ankum wala tahwila (56) Ula-ikal ladzina 




,// 

Ojr/j 






> 


/ 

— \ 




dan mereka 


lebih 


siapa di an- 


jalan 


Tuhan 


ke- 


mereka 


mengharap 


dekat 


tara mereka 




mereka 


pada 


mencari 



yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wayarjuna 



jjJ^- 6o 






ditakuti adalah Tuhan azab sesung- azab- 

57 kamu guhnya Nya 

rahmatahu wayakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura (57) 



dan mere- 
ka takut 



i ^ 9 s\ s 



lah berikan 



'jfg, 

mereka 

kuasa 



CjjjC-C 

(mereka) 

seru 



<" 9 ' 

rahmat- 

Nya 






kiamat 



hari 



sebe- membina- 

lum sakannya 

Wa-im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati 



Kami 



mela- suatu 
inkan negeri 



dari dan 

tidaklah 



9 ' 


> ' 


J 


05i 


& 


— / 


6Z 


l k/yjjU* 


3' 


tertulis 


Kitab 


da- 


demi- 


adalah 


yang sangat 


dengan 


mengazab- 


atau 


58 




lam 


kian itu 




keras 


azab 


nya 




au mu'adz-dzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi masthura (58) 









5j5 ji\ U 



V! 






S)1 \j o' Lj SSa Loj 



orang-2 dengan- men- bah- melain- tanda-tanda 

terdahulu nya dustakan wa kan ngirimkan 

Wama mana'ana an nursila bil-ayati illa an kadz-dzaba bihal awwalun 



Kami me- untuk men- dan ti- 

cegah dakada 



' ** > 


5-5 


£j 


% 


4 / 


^ / ■»> 


// < 

aiOi 






tanda-tanda 


Kami me- 


dan 


dengan- 


maka mereka 


secara terang/ 


unta 


Tsamud 


dan Kami te- 




ngirimkan 


tidak 


nya 


berbuat zalim 


nyata 


betina 




lah datangkan 



wa-ataina tsamudan naqata mubshiratan fazhalamu biha wama nursilu bil-ayati 



L AJ 




/ /^ 

OUi 


SLOoj 


\ — 


Jjii 


US 


>\j 


i ^ 9 ^ - 

L j»j£- 


VI 


dan 


manusia 


meliputi 


Tuhan 


sesung- 


kepada 


Kami 


dan 


menakut- 


mela- 


tidak 






kamu 


guhnya 


kamu 


berfirman 


ketika 


59 nakuti 


inkan 



illa takhwifa (59) Wa-idz qulna laka inna rabbaka ahatha binnas wama 



ZpJ\ -yii\j O V' SJj\ ij\ /)\ GJlJ- 



yang dan bagi ujian mela- Kami perlihat- yang 

terkutuk pohon manusia inkan kan pada kamu 

ja'alnar ru k yal lati arainaka illa fitnatal linnasi wasy-syajaratal maPunata 



mimpi 



Kami men- 
jadikan 



L 



VI 


»> >, ^ 




X»>> s*.' >» 

6'j— a5i 




mela- 


menambah 


maka/te- 


dan Kami me- Al-Quran 


da- 


inkan 


mereka 


tapi tidak 


nakuti mereka 


lam 



yang kedurha- 
60 besar kaan 

fil qur-an wanukhawwifuhum fama yaziduhum illa thughyanan kabira (60) 



55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 
(ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya 
telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas 
sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur 
kepada Dawud. 

56. Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu 
anggap (tuhan) selain Alloh, maka mereka tidak 
akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan 
dan tidak pula memindahkan bahaya darimu". 

57. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka 
sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa 
di antara mereka yang lebih dekat (kepada Alloh) 
dan mengharapkan rahmat-Nya dan mereka takut 
akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu 
adalah suatu yang (harus) ditakuti. 

58. Tak ada suatu negeripun (yang durhaka 
penduduknya), melainkan Kami membinasakan 
penduduk itu sebelum hari kiamat atau Kami azab 
(penduduknya) dengan azab yang sangat keras. 
Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Loh 
Mahfuz). 

59. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi 
Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda 
(kekuasan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu 
telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan 
telah Kami berikan kepada kaum Tsamud, unta 
betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, 
tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan 
Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan 
untuk menakuti. 

60. Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan 

kepadamu: "Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu 

meliputi segala hati manusia". Dan Kami tidak 
menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan 
kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia 
dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam 
Al Quran. Dan Kami menakut-nakuti mereka, 
tetapi yang demikian itu hanyalah menambah 
besar kedurhakaan mereka. 





61. Dan (ingatlah), tatkala Kami bertirman kepada 
para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada 
Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis 
berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang 
yang Engkau ciptakan dari tanah?" 

62. dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku, 
inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? 
Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh 
kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar 
akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian 
kecil". 

63. Tuhan bertirman: "Pergilah kamu, barang 
siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, 
maka sesungguhnya neraka Jahanam adalah 
balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang 
cukup. 

64. Dan perdayakanlah siapayang kamu sanggupi 
di antara mereka dengan (suara) ajakanmu, dan 
kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang 
berkuda dan yang berjalan kaki dan bersekutulah 
dengan mereka dalam harta dan anak-anak, dan 
beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan 
oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan 
belaka. 

65. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak 
dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah 
Tuhanmu sebagai Penjaga". 

66. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal 
di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penyayang terhadapmu. 

67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, 
niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali 
Dia, Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke 
daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu 
memang sangat ingkar (atau tidak bersyukur). 





\ — 


\ 


f'4 


,*» - . 




x , »> 

US 


% 


Iblis 


ke- 


maka/lalu 


kepada 


sujudlah 


kepada para 


Kami 


dan 




cuali 


mereka sujud 


Adam 


kalian 


malaikat 


berfirman 


tatkala 



Wa-idz qulna lilmala-ikatis judu li-adama fasajadu illa iblisa 





IJub 




Jls 




- 




& 




J\S 


yang 


ini 


apakah Engkau 


ia (Iblis) 




(dari) 


Engkau 


kepada 


apakah aku 


dia ber- 




(orang) 


memandang 


berkata 


61 


tanah 


ciptakan 


orang yang 


akan bersujud 


kata 



qala a-asjudu liman khalaqta thina (61) Qala ara-aitaka hadzal ladzi 



orir^ Op 

sungguh aku kiamat hari sam- Engkau memberi sungguh atas Engkau 

akan menyesatkan pai tangguh padaku jika (diri)ku muliakan 

karramta 'alayya la-in akh-khartani ila yaumil qiyamati la-ahtanikanna 





*> » 


/ / / 


» ''' 


«Jub j' 


JIS 


maka 


di antara 


mengikuti 


maka ba- 


pergilah 


Dia (Alloh) 


sungguh 


mereka 


kamu 


rang siapa 


kamu 


berfirman 






sedikit ke- anak ketu- 
cuali runannya 



dzurriyyatahu illa qalila (62) Qaladz hab faman tabi'aka minhum fa-inna 



-"L- 


b* 


'j 


(Ir) 


I jjPj* 






^ ' 


kalian 


siapa 


dan hasutlah/ 




yang cukup/ 


pemba- 


balasan 


neraka 


sanggup 


yang 


perdayakanlah 


63 


penuh 


lasan 


kalian 


Jahanam 



jahannama jaza-ukum jaza-am maufura (63) Wastafziz manis tatha'ta 






dan bersekutulah dan pasukan dengan pasuk- atas dan ke- 

dengan mereka infanterimu an berkudamu mereka rahkanlah 

minhum bishautika wa-ajlib 'alaihim bikhailika warajilika wasyarik-hum 



dengansu- di antara 

ara kamu mereka 



V! jUi-I G 4 



mela- 


setan memberijanji 


dan 


dan beri 


dan 




harta 


da- 


inkan 


kepada mereka 


tidak 


janji mereka 


anak-anak 




lam 


fil amwali wal-auladi wa'id-hum wama ya 


'iduhumusy syaithanu illa 










“V »' r> * 


Jj) 


S4 




U 




L 


dan cu- 


kekuasaan atas 


bagimu 


tidak 


hamba- 


sesung- 




tipuan 


kuplah 


mereka 




ada 


hamba-Ku 


guhnya 


64 




ghurura (64) 


Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sulthan wakafa 











^ C^ist 

perahu untuk menja- Yang Tuhan pelindung/ dengan 

kalian lankan kalian 65 penjaga Tuhanmu 

birabbika wakila (65) Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka 

(") t & \jHj J3\ j 

Maha kepada adalah sesung- karunia- dari/ agar kalian laut di 

66 Penyayang kalian Dia guhnya Dia Nya sebagian mencari 

fil bahri litabtaghu min fadhlih innahu kana bikum rahima (66) 



LU J JJJ' % 

Kami sela- maka kepada- kecu- kalian siapa hilang- lautan di baha- menimpa dan 

matkan kalian ketika Nya ali seru yang lah ya kalian ketika 

Wa-idza massakumudh dhurru fil bahri dhalla man tad'Gna illa iyyah falamma najjakum 

maka 

Dia mem- bah- apakah kalian sangat ingkar/ manusia dan kalian da- ke 

benamkan wa merasa aman 67 kufur adalah berpaling ratan 

ilal barri a'radhtum wakanal insanu kafura (67) Afa-amintum ay yakhsifa 






£> s34 ^ 2 j-5 j' jJ' CiC £. 

bagi kalian men- ti- kemu- angin ken- atas Dia me- atau darat- sisi/ dengan/ber- 

kalian dapatkan dak dian cang berpasir kalian ngirimkan an sebagian sama kalian 

bikum janibal barri au yursila 'alaikum hashiban tsumma la tajidu lakum 



/ >/ ♦> >., ^ ^ 

J^AS 0 jb >>>) 

maka/lalu Dia lain/ sekali di dalam- Dia akan kem- bah- apakah kalian atau 
mengirimkan lagi nya balikan kalian wa merasa aman 

wakila (68) Am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra tayursila 






pelin- 

dung 



V Ia-> L^l5 

kalian ti- kemu- kekafiran dengan maka Dia tengge- angin dari petir keras/ atas 



dapatkan dak dian kalian sebab lamkan kalian 

'alaikum qashifam minar rlhi fayughriqakum bima kafartum tsumma la tajidu 



topan 



kalian 



> V V// // . / / ,/// A ^ /// >/v 

jol jJj aj UIU 

dan Kami bawa/ Adam anak Kami telah dan pengikut/ denganya atas bagi 

angkut mereka memuliakan sungguh 69 penolong (hal ini) Kami kalian 

lakum 'alaina bihi tabi' a (69) Walaqad karramna bani adama wahamalnahum 



> 









> > > */// 



jX\j yS\ J 



atas dan Kami lebih- yang dari dan Kami beri dan da- di 

kan mereka baik-baik rezeki mereka lautan ratan 

fil barri walbahri warazaqnahum minath thayyibati wafadh-dhalnahum 'ala 



* > 




/ »/ 
f>_ 


L 

\XiJ 


Lsii- 


> / ^ 


9 / 


tiap- 


Kami me- 


pada 


kelebihan 


Kami telah 


dari orang 


keba- 


tiap 


manggil 


hari 


70 (yang sempurna) 


ciptakan 


(makhluk) 


nyakan 



katsirim mimman khalaqna tafdhila (70) Yauma nad'u kulla unasim 












A~i ■* *■* A a» 



> ^ 

mereka maka me- dengantangan kitabnya/ 

akan membaca reka itu kanannya catatannya 

bi-imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi fa-ula-ika yaqra-una 



> ♦/< 



I , / . 



di- maka ba- dengan pemim- 

berikan rangsiapa pin mereka 












S.' < '*>< \S s.1' ' 



(dunia) di adalah dan barang sedikit pun mereka dan kitab/ 

ini siapa 71 dizalimi tidak catatan mereka 

kitabahum wala yuzhlamuna fatila (71) Waman kana fi hadzihi 



i ^> < > 






\ 

\ 

\ 

A' 


n 


' y T 






1^1^= oi 


j © 






b->#\ J 


j4* 




hampir-hampir 


dan 


jalan 


dan dia le- 


lebih 


akhirat di 


maka 


buta 


mereka 


72 




bih tersesat 


buta 




dia 




a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa-adhallu sabila (72) Wa 


inkadu 









< 

oy-S' 


lL& 


>4 

- X ^ 






Jii 


> 


x x > */< / 


selainnya 


atas/terha- 


agar kamu 


kepa- 


Kami 


yang 


dari 


sungguh mereka 




dap Kami 


mengada-2 kan 


damu 


wahyukan 




(apa) 


akan memfitnahmu 


layaftinunaka 'anil ladzi auhaina ilaika litafta riya 'alaina ghairah 











// 




J\ 


^/ / . 

V# 


© yjJ- 




kamu 


sesung- 


Kami tetap- 


bah- 


dan kalau 


teman 


tentu mereka 


hampir 


guhnya 


kan kamu 


wa 


tidak 


73 setia 


mengambil kamu 



wa-idzal lattakhadzuka khalila (73) Walaula an tsabbatnaka laqad kitta 



68. Maka apakah kamu merasa aman (dari 
hukuman Tuhan) yang menjungkir balikkan 
sebagian daratan bersama kamu, atau Dia 
meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu 
kecil untuk mengazab kamu?dan kamu tidak akan 
mendapat seorang pelindungpun bagi kamu, 

69. atau apakah kamu merasa aman dari 

dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia 
meniupkan atas kamu angin topan dan 
ditenggelamkan-Nya kamu, disebabkan 

kekafiranmu. Dan kamu tidak akan mendapat 
seorang penolongpun dalam hal ini terhadap 
(siksaan) Kami. 

70. ® Dan sesungguhnya telah Kami muliakan 
anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan 
dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang 
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan. 

71. (Ingatlah) suatu hari, (yang di hari itu) Kami 
panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan 
barang siapa yang diberikan kitab amalannya di 
tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca 
kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. 

72. Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia 
ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta 
(pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). 

73. Dan sesungguhnya mereka hampir 
memalingkan kamu dari apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang 
lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah 
begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi 
sahabat yang setia. 



74. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, 
niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit 
kepada mereka, 

75. kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami 
akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di 
dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda 
sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat 
seorang penolongpun terhadap Kami. 

76. Dan sesungguhnya benar-benar mereka 

hampir membuatmu gelisah di negeri (Mekah) 
untuk mengusirmu dari negeri mekah itu dan kalau 
terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka 
tidak tinggal melainkan sebentar saja. 

77. (Kami menetapkan yang demikian) sebagai 
suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang 
Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu 
dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu. 

78. Dirikanlah salat dari sesudah matahari 

tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah 
pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu 
disaksikan (oleh para malaikat). 

79. Dan pada sebagian malam hari, salat 
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan 
bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat 
kamu ke tempat yang terpuji. 

80. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, masukkanlah 
aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah 
(pula) aku ke tempat keluar yang benar dan 
berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan 
yang menolong. 

81. Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan 
yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil 
itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. 

82. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang 
menjadi penawar (atau obat) dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman dan Al Quran itu 
tidaklah menambah kepada orang-orang yang 
zalim selain kerugian. 






lipat niscaya Kami rasa- jika de- sedikit sesuatu/ kepada 

ganda kan kepadamu (siksa) mikian 74 sedikit mereka 

tarkanu ilaihim syai-an qalila (74) ldzal la-adzaqnaka dhi'fal 







\LJu> 


CiAl 


> ^ 


V 


/> 
+ A 

r 


oCil 


T » / 






seorang 


atas/terha- 


bagi- 


kamu 


ti- 


kemu- 


sesudah 


dan berli- 


waktu 


75 


penolong 


dap Kami 


mu 


dapatkan 


dak 


dian 


mati 


pat ganda 


hidup 



hayati wadhi'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nashira (75) 






darinya untuk mereka mengeluar- bumi/ dari sungguh(mereka) mem- hampir-2 



kan/ mengusirmu negeri buatmu gelisah 

Wa-in kadu layastafizzunaka minal ardhi liyukhrijuka minha 



mereka bahwa 



jS <ly* AA ^ 

sung- orang kete- sedikit/ melain- di bela- 

guh yang tapan 76 sebentar kan kangmu 

wa-idzal la yalbatsuna khilafaka illa qalila (76) Sunnata man qad 



j&Jk V 



mereka ting- ti- danjika 

gal/berdiam dak demikian 



/ 9 ' ^ ^ 4 . > ' ^ / / 4 > />/ ^ 

j>\ © UuL) J bL -31 

diri- peru- bagi ketetap- kamu men- dan rasul-rasul dari sebelum telah Ka- 

kanlah 77 bahan an Kami dapatkan tidak Kami kamu mi utus 

arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu lisunnatina tahwila (77) Aqimish 



sesung- fajar dan malam gelap sam- matahari karena salat 

guhnya (subuh) bacaan pai tergelincir 

shalata lidulukisy syamsi ila ghasaqil laili waqur-anal fajr inna 



dengan- tahajudlah malam dan dari/ di- 

nya kamu sebagian 78 saksikan 

qur-analfajri kana masyhuda (78) Waminal laili fatahajjad bihi 



jdalah bacaan fajar 

(salat subuh) 





© 










» ^ 
0' 






b 


ya Tu- 


dan kata- 


yang 


tem- 


Tuhan 


akan mem- 


su- 


mudah- 


bagi- 


(sebagai) 


hanku 


kanlah 79 


terpuji 


pat 


kamu 


bangkitkanmu 


paya 


mudahan 


mu 


tambahan 



nafilatal laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda (79) Waqur rabbi 

9 ■> / ' * ->' 

cl J 

dari bagi- danjadi- yang kepada dan keluar- yang kepada masukkan- 

ku kanlah benar tempatkeluar kanlah aku benar tempat masuk lah aku 

adkhilni mudkhala shidqiw wa-akhrijni mukhraja shidqiw waj'al li mil 



JiUI 


j*jj 


c>i' 


% 


0 






LbjJ 


yang batil 


dan telah 


yang 


telah dan kata- 




yang 


ke- 


sisi 




lenyap 


benar 


datang kanlah 


80 


menolong 


kuasaan 


Engkau 


ladunka sulthanan nashira (80) Waqul ja-al haqqu wazahaqal bathil 






ilaA Jb> 


/ 

U 


> > » 


/ >^>. 




ISjA/ 




ll 


obat dia/ 


apa 


Al-Quran 


dari dan Kami 




lenyap 


adalah yang 


sesung- 


(sesuatu) 


yang 




turunkan 


81 




batil 


guhnya 



innal bathila kana zahuqa (81) Wanunazzilu minal qur-ani ma huwa syifa-uw 



ke- se- orang-orang menam- dan bagi orang-2 dan 

rugian lain yangzalim bah tidak yang beriman rahmat 



dan ke- se- orang-orang menam- dan 

apabila 82 rugian lain yangzalim bah tidak 

warahmatul lilmu k minina wala yaziduzh zhalimina illa khasara (82) Wa-idza 







Ul 




/M\ 


// 

> 




83. Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada 
manusia niscaya berpalinglah dia; dan 


dan di sam- 


dan dia men- 


dia ber- 


manusia 


atas 


Kami beri 


membelakang dengan sikap yang sombong; dan 


apabila pingnya 


jauhkan diri 


paling 






kesenangan 


apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia 



arTamna 'alal insani a'radha wana-a bijanibih wa-idza massahusy syarru kana ya-usa 

pL' Jrt/ J -^^ 3 d 8 

lebih menda- dia dengan lebih me- makaTu- keada- atas/ bekerja tiap-tiap kata- 

pat petunjuk siapayang ngetahui han kalian annya menurut (orang) kanlah 83 

(83) Qul kulluy ya'malu 'ala syakilatihi tarabbukum a'lamu biman huwa ahda 

<L \j .j/ bt J® (^) 

Tu- urus- dari ruh kata- ruh dari/ dan mereka akan jalan 

hanku an kanlah tentang bertanya kepadamu 84 

sabila (84) Wayas-alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi 



JcJ 












JJ\ 








sungguh kalian 


Kami ke- 


dan sung- 




sedikit 


melain- 


penge- 


dari 


kalian 


dan ti- 


akan hilangkan 


hendaki 


guh jika 


85 




kan 


tahuan 




diberi 


daklah 



wama utitum minal 'ilmi illa qalila (85) Wala-in syi na lanadz-habanna 





> < 
JLs?- 


/ 

V 


* £• 

r 




>/ ^ 




bagi 


kamu men- 


ti- 


kemu- 


kepada 


telah Kami 


dengan/ 


kamu 


dapatkan 


dak 


dian 


kamu 


wahyukan 


apa yang 



billadzi auhaina ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila (86) 

JS (av) < 1 / 4 ^ oL Ut 

kata- besar atas adalah karunia- sesung- Tuhan- dari rahmat kecu- 

kanlah 87 kamu Nya guhnya mu ali 

llla rahmatam mir rabbik inna tadhlahG kana 'alaika kabira (87) Qul 



berputus asa. 

84. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 
keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih 
mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 

85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. 
Katakanlah: " Roh itu termasuk urusan Tuhanku, 
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 
sedikit". 

86. Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, 
niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, 
kamu tidak akan mendapatkan seorang 
pembelapun terhadap Kami, 

87. kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. 
Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. 

88. Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan 
jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al 
Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengan Al Quran, sekalipun 
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian 
yang lain". 

89. Dan sesungguhnya Kami telah mengulang- 
ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap 
macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia 
tidak menyukai kecuali mengingkari 
(perumpamaan dalam Al Quran itu). 

90. Dan mereka berkata: " kami sekali-kali tidak 
beriman kepadamu hingga kamu memancarkan 
mata air dari bumi untuk kami, 

91. atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma 
dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di 
celah kebun yang aliran sungai-sungai itu deras, 



Al-Quran ini yang mereka men- untuk atas danjin manusia ber- sungguh 

serupa datangkan kumpul jika 

la-inij tama'atil insu waljinnu 'ala ay ya k tu bimitsli hadzal qur-ani 

dan penolong/ bagi sebagi- sebagian adalah walau- dengan mereka men- ti- 



sungguh 88 pembantu an yang lain mereka 



pun serupa datangkan dak 



la ya tuna bimitslihi walau kana ba'dhuhum liba'dhin zhahira (88) Walaqad 

o-liJ' j£\ J^ $ l* 'JUb § U 

manusia keba- maka perum- tiap- dari Al-Quran ini di bagi telah Kami 

nyakan enggan pamaan tiap dalam manusia jelaskan 

sharratna linnasi fi hadzal qur-ani min kulli matsalin fa-aba aktsarun nasi 



/ 

o* 


// 

U 


/ > -> / 


(3*- 




^ 9t 






dari 


untuk 


kamu me- 


sam- 


kepada 


kami 


tidak 


dan mere- 




kami 


mancarkan 


pai 


kamu 


beriman 


akan 


ka berkata 


illa kufura (89) Waqalu lan nu k 


mina laka hatta tafjura 


lana minal 




/ / 

• *** 


< 


9 u> 

o* 








J' ( 


dan 


kurma 


dari 


kebun 


bagi 


adalah 


atau 



ingkar ke- 

cuali 



anggur kamu 

ardhi yambu'a (90) Au takuna laka jannatum min nakhiliw wa'inabin 






sebagai- langit kamu men- atau terpancar 

mana jatuhkan 91 

fatufajjiral anhara khilalaha tafjira (91) Au tusqithas sama-a kama 







/^ '*' 


di celah- 


sungai- 


lalu kamu 


celahnya 


sungai 


alirkan 






92. atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping 

atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu 
datangkan Alloh dan malaikat-malaikat 

berhadapan muka dengan kami. 

93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari 
emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali- 
kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu 
hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab 
yang bisa kami baca". Katakanlah: "Maha Suci 
Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang 
manusia yang menjadi rasul?" 

94. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi 
manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk 
kepadanya, kecuali perkataan mereka: "Adakah 
Alloh mengutus seorang manusia menjadi rasul?" 

95. Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat- 
malaikat yang bisa berjalan-jalan dengan tenteram 
sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan 
dari langit kepada mereka seorang malaikat 
menjadi rasul". 

96. Katakanlah: "Cukuplah Alloh menjadi Saksi 
antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan 
hamba-hamba-Nya". 

97. Dan barang siapa yang ditunjuki Alloh, dialah 
yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang 
Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan 
mendapat penolong-penolong bagi mereka selain 
dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka 
pada hari kiamat, (diseret) atas muka mereka 
dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat 
kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap- 
tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami 
tambah lagi bagi mereka nyala api Jahanam itu. 

98. Itulah balasan bagi mereka, karena 
sesungguhnya mereka ingkar kepada ayat-ayat 
Kami dan (karena mereka) berkata: "Apakah bila 
kami telah menjadi tulang belulang dan benda- 
benda yang hancur, apakah kami benar-benar 
akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk 
baru?" 



0 a, 'Ji ji 

berhadap- dan malaikat dengan kalian men- atau berkeping- atas kalian 

92 hadapan Alloh datangkan keping kami katakan 

za'amta 'alaina kisatan au ta k tiya billahi walmala-ikati qabila (92) 






Jjj> Jj JJ J\ c 



# >f > 


9 

ot 


£ " 

OJo 


dil 


ojS 


j' 


perhiasan 

(permata) 


dari 


sebuah 

rumah 


bagi 

kamu 


adalah 


atau 



beriman akan ke naik (permata) rumah kamu 

Au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis sama-i walan nu k mina 

gj 3 ^ 

bukan- Tuhan- Mahasuci kata- kami mem- kitab atas kamu me- sehing- akan kena- 

kah ku kanlah bacanya kami nurunkan ga ikan kamu 

liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra-uh qul subhana rabbi hal 

k iM -j j^i g ts <S>*%£ & j CJ 

datang pa- tat- (mereka) untuk manusia yang meng- dan ti- sebagai seorang kecuali/ adalah 

da mereka kala beriman halangi dakada 93 rasul manusia hanya aku 

kuntu illa basyarar rasula (93) Wama mana'an nasa ay yu k minu idz ja-a humul 

J ji 0 Z\ % <jm!\ 

ada jika- kata- sebagai seorang Alloh adakah mereka bah- ke- pe- 

lau kanlah 94 rasul manusia mengutus berkata wa cuali tunjuk 

huda illa an qalu aba'atsal lahu basyarar rasula (94) Qul lau kana 



atas niscaya Ka- tenteram/ mereka ber- 

mereka mi turunkan tenang jalan-jalan 

fil ardhi mala-ikatuy yamsyuna muthma-innina lanazzalna 'alaihim 






<j* ( 2 ) ^j^j 



Alloh cukup- kata- sebagai 

lah kanlah 95 rasul 

minas sama-i malakar rasula (95) Qul kafa billahi 



malaikat 






^ /9/ / >< & / 



Maha Maha Me- terhadap ham- adalah sesung- dai 

96 Melihat ngetahui ba-hamba-Nya guhnya Dia 

syahidam baini wabainakum innahu kana bi' ibadihi khabiram bashira (96) 



dan antara antara 

kalian aku 



> £ 


// 


J-LaS 


b*J 


,>r. ->< 

j-G 3 


Ak\ 


J^ 


* / ^ 

<J*J 


kamu 


maka ti- 


Dia me- 


dan ba- 


orang yang men- maka 


Alloh 


memberi 


dan sia- 


dapati 


dak akan 


nyesatkan 


rang siapa 


dapat petunjuk dia 




petunjuk 


pa yang 



Wamay yahdil lahu fahuwal muhtad wamay yudhlil falan tajida lahum auliya-a 



dan buta muka-muka atas kiamat pada dan Kam 

bisu mereka hari kumpulkan 

min dunih wanahsyuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim 'umyaw wabukmaw 





,>>>x- 


*.,> 




r>“ 


(^J 


^J - 5 




pada 


dan Kami akan 


selain 


dari 


hari 


kumpulkan mereka 


Dia 











p&J 



nyala Kami tambahkan padam setiap n 

97 apinya kepada mereka kali Jal 

washumma ma k wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira (97) 



L « 



neraka tempat 

Jahanam mereka 



CuU t liu jij Cjit» \£g M 

tulang- kami apakah dan mereka terhadap ayat- mereka karena sung- balasan demi- 

belulang menjadi jika berkata ayat Kami ingkar guh mereka mereka kian itu 

Dzalika jaza-uhum bi-annahum kafaru bi-ayatina waqalu a-idza kunna 'izhamaw 








S» 




/// 

pj' 


♦ 0 


** ^ * 


llit 






Islijj 


Alloh 


bah- 

wa 


mereka 

perhatikan 


apakah 

tidak 


98 


yang baru 


menjadi 

makhluk 


pasti di- 
bangkitkan 


apa sung- 
guh kami 


dan 

puing-2 



warufatan a-inna lamab'utsuna khalqan jadida (98) Awalam yarau annal lahal 





/> 9 ^ 9 y ' 

0' 


% 


* \< 










serupa de- 
ngan mereka 


Dia men- untuk 
ciptakan 


atas 


ber- 

kuasa 


dan 

bumi 


langit 


telah men- 
ciptakan 


Yang 



ladzi khalagas samawati wal-ardha qadirun 'ala ay yakhluqa mitslahum 



© 


V» 


Uii' 


(j\i 


* 




< 

V 




dengan 


ke- 


orang-orang 


maka/ta- 


di da- 


kera- 


tidak 


batas 


99 ingkar 


cuali 


yang zalim 


pi enggan 


lamnya 


guan 


ada 


waktu 



waja'ala lahum ajalal la raiba fihi fa-abazh zhalimuna illa kufura (99) 



»> < 



bagi dan Dia 

mereka menjadikan 







& 


** / 


^ / 9 / 


< V.'. 
0^1^ 




r' 


0 

> 


*> 


(karena) 


niscaya kali- 


jika de- 


Tu- 


rahmat 


perbenda- 


(kalian) memiliki/ 


kalian 


kalau se- 


kata- 


takut 


an menahan 


mikian 


hanku 




haraan 


menguasai 




andainya 


kan 



Qul lau antum tamlikuna khaza-ina rahmati rabbi idzal la-amsaktum khasy-yatal 





> >> 




J 




obj 




sem- 


Musa 


Kami telah 


dan sesung- 


sangat manusia 


dan 


membe- 


bilan 




memberikan 


guhnya 


100 kikir 


adalah 


lanjakan 



infaq wakanal insanu qatura (100) Walaqad ataina musa tis'a 





./ / // 

jUi 




i) 




a? 






^ ** 


Fir'aun 


kepa- maka 


dia datang ke- 


tat- 


Israil 


Bani 


maka ta- 


yang 


ayat-ayat/ 




danya berkata 


pada mereka 


kala 






nyakanlah 


jelas 


mukjizat 


ayatim bayyinat fas-al bani isra-ila idz ja-ahum faqala lahu fir'aunu 










3' e 




JjJ Jla 


(h*T 


1 ^ 


(S^J^ 




& 


menu- ti- 


kamu telah 


sesung- ia (Musa) 




orangyang 




wahai 


benar-benar 


sungguh 


runkan dak 


mengetahui 


guhnya berkata 


101 


tersihir 




Musa 


meyakinimu 


aku 



inni la-azhunnuka yamusa mas-hura (101) Qala laqad 'alimta ma anzala 



/ >> s' 


tib 

•*/ 




of 3 % 


4 " 


0* 

VI 




benar-benar dan sung- secara terang/ dan langit 

meyakinimu guh aku nyata bumi 

ha-ula-i illa rabbus samawati wal-ardhi basha-ira wa-inni la-azhunnuka 


Tuhan/ Pe- 
melihara 


mela- 

inkan 


mereka itu 
(mukjizat-2) 


UfjVl 


^ 0 

ot 


l**JH 


0' 




> 






— ■ ' ** 


bumi 

ini 


dari 


dia akan meng- 
usir mereka 


untuk maka dia 

hendak 102 


orang yang 
binasa 




wahai 

Fir'aun 



ya fir'aunu matsbura (102) Fa-arada ay yastafizzahum minal ardhi 





9 - 


> ^ • 


Cj* 


/>>/ 

IJiSj 


© 








Israil 


kepada 


sesudah- 


dari 


dan Kami 


semua- 


bersa- 


dan 


maka Kami teng- 




Bani 


nya/itu 




berfirman 


103 nya 


ma dia 


orang 


gelamkan dia 



fa-aghraqnahu wamam ma'ahG jami'a (103) Waqulna mim ba'dihi libani isra-ilas 



0 


& * ' 






> >/ 


c 




bercam- dengan Kami da- akhirat janji 

104 pur baur kalian tangkan 

kunul ardha fa-idza ja-a wa'dul akhirati ji k na bikum lafifa (104) 


datang 


maka 

apabila 


di berdiam- 

bumi lah kalian 




!#J 


vi 


/. •> / /■ 

dJJj 1 


1 Gj 


J i> 




<0 <£4j 


105 


dan pemberi 
peringatan 


pembawa ka- mela- 
bargembira inkan 


Kami meng 
utus kamu 


dan ti- 
daklah 


dia 

turun 


dan dengan 
kebenaran 


Kami turun- dan dengan 
kanAI-Quran sebenarnya 



Wabilhaqqi anzalnahu wabilhaqqi nazal wama arsalnaka illa mubasy-syiraw wanadzira (105) 



99. 0 Dari apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwa Alloh yang telah menciptakan langit dan 
bumi adalah kuasa (pula) menciptakan yang serupa 
dengan mereka, dan telah menetapkan waktu 
yang tertentu bagi mereka yang tidak ada 
keraguan akan hal itu? Maka orang-orang zalim itu 
tidak menghendaki kecuali kekafiran. 

100. Katakanlah: "Kalau seandainya kamu 

menguasai perbendaharaan-perbendaharaan 
rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu 
kamu tahan, karena takut membelanjakan 
perbendaharaan itu". Dan adalah manusia itu 
sangat kikir. 

101. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, 
maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa 
datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata 
kepadanya: "Sesungguhnya aku sangka kamu, hai 
Musa, seorang yang kena sihir". 

102. Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu 
telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan 
mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan Pemelihara 
langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan 
sesungguhnya aku yakin kamu, hai Fir'aun, 
adalah orang yang akan dibinasakan". 

103. Kemudian (Fir'aun) hendak mengusir 
mereka (Musa dan pengikut-pengikutnya) dari 
bumi (Mesir) itu, maka Kami tenggelamkan dia 
(Fir'aun) serta semua orang yang bersama-sama 
dia, 

104. dan Kami berfirman sesudah itu kepada 
Bani Israil: "Diamlah di negeri ini, maka apabila 
datang masa berbangkit, niscaya Kami datangkan 
kamu dalam keadaan bercampur baur (dengan 
musuhmu)". 

105. Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan 
sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun 
dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak 
mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. 



106. Dan Al Quran itu telah Kami turunkan 

dengan berangsur-angsur agar kamu 

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia 
dan Kami menurunkan Al Quran itu bagian demi 
bagian (atau bertahap-tahap). 

107. Katakanlah: "Berimanlah kamu kepada Al 
Quran itu atau kamu tidak usah beriman (sama 
saja bagi Alloh). Sesungguhnya orang-orang yang 
diberi pengetahuan sebelum ini apabila Al Quran 
itu dibacakan kepada mereka, mereka 
menyungkurkan wajah, bersujud, 

108. dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan 
kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti 
dipenuhi". 

109. Dan mereka menyungkur atas muka 
mereka (bersujud) sambil menangis dan mereka 
bertambah khusyuk. [i] 

110. Katakanlah: "Serulah Alloh atau serulah Ar- 
Rahman (artinya: Yang Maha Pengasih). Dengan 
nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai 
asma-ul husna (artinya: nama-nama yang terbaik) 
dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam 
salatmu dan janganlah pula merendahkan suaramu 
dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". 

111. Dan katakanlah: "Segala puji bagi Alloh Yang 
tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai 
sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula 
hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah 
Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. 



J» J a-Ji «> rycJ ilD iv% 

dengan dan Kami tu- perlahan- atas manusia atas/ supaya kamu Kami pisah- dan 
106 bertahap runkannya lahan kepada bacakan dia kannya Al-Quran 

Waqur-anan faraqnahu litaqra-ahu 'alan nasi 'ala muktsiw wanazzalnahu tanzila (106) 



v » > 



. >> < 



Ji-O ii>l_ ly« jyUll \J>j\ $.J\ ol \J*J> j\ \jJ JS 

dibaca- apa- sebe- dari ilmu mereka orang-2 sesung- kalian ti- atau dengan- beriman- kata- 

kan bila lumnya diberi yang guhnya beriman dak nya lah kalian kan 

Qul aminu bihi au la tu k minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 












OjJuj (Jy 

ada- sesung- Tuhan Maha- dan mereka (dalam keadaan) bagi/ atas mereka atas 

lah guhnya kami suci mengatakan 107 bersujud dagu/ muka tersungkur mereka 

'alaihim yakhirruna lil-adzqani sujjada (107) Wayaquluna subhana rabbina in kana 



> K 



dan menam- mereka bagi/atas dan mereka pasti 

bah mereka menangis dagu/muka tersungkur 108 dipenuhi 

wa'du rabbina lamaf ula (108) Wayakhirruna lil-adzqani yabkuna wayaziduhum 






P 

Tuhan 

kami 



> 

janji 



4 js \£1 u © jP)\ \J>j J ai \Jl\ js © 

maka kalian apa (na- mana Yang Maha se- atau Alloh se- kata- 

bagi-Nya seru ma) yang saja Pengasih rulah rulah kanlah 109 

khusyu'a (109) Qulid 'ul laha awid 'ur rahman ayyam ma tad'u talahul 






khusyuk 









% 




% 


]}JL\ 


iC&I\ 












dan carilah 


dengan- 


kamu me- 


dan 


dengan sa- kamu me- 


dan 


yang 


nama- 


oleh kamu 


nya 


rendahkan 


jangan 


lat kamu ngeraskan 


jangan 


baik 


nama 


asma-ul husna wala tajhar bishalatika wala tukhafit biha wabtaghi 








& 


\% 


^ ** 




$ii i kl\ j ij 


0 




dJjj (Jb 


ada dan 


seorang 


Dia meng- 


ti- 


Yang bagi segala dan kata 




jalan 


demi- an- 


tidak 


anak 


ambil 


dak 


Alloh puji kanlah 


110 




kian itu tara 



baina dzalika sabila (110) Waqulil hamdu lillahil ladzi lam yattakhidz waladaw walam yakul 

"Sj jlii ck ji & ij 4 kj, i 

sebesar- dan agung- ke- dari peno- bagi- ada dan ke- da- sekutu bagi- 

111 besarnya kanlah Dia hinaan long Nya tidak rajaan lam Nya 

lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyum minadz dzulli wakabbirhu takbira (111) 



